
YAYASAN IBNU ABBAS 

^>Llc ^ 

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR AN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU 

SMPIT IBNU ABBAS 

Klaten-Jawa Tengah 



Jadwal PSB 

Pendaftaran: 

4 - 21 Januari 2016 
Test Seleksi: 24 Januari 2016 
Pengumuman: 30 Januari 2016 
Daftar Ulang: 

1- 6 Februari 2016 

Materi Test 


i nnuiM i 


SANTRI BARU 2016/2017 




>» 


Syarat Pendaftaran 

1. FotocopyAkte Kelahiran 2 Lembar 

2. Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar 

3. Pas Foto 3x4 dan 4x6 berwarna @ 3 lembar 

4. Fotocopy Kartu surat keterangan NISN dari sekolah asal 

5. Fotocopy Raport SD/MI VI Semester Gasal 

6. Surat Keterangan Sehat/Tidak mengidap penyakit menular atau 
Berbahaya dari Dokter 

7. Mengisi formulir pendaftaran 

8. Membayar biaya pendaftaran 


Cara Pendaftaran 



1. Datang Langsung Ke PPTQ Ibnu Abbas Klaten, tiap senin sd sabtu 
Pkl. 08.30-14.00 WIB dengan membawa persyaratan diatas (pengisian 
formulir online di PPTQ Ibnu Abbas) 

2. Pendaftaran Online melalui:www.ibnu-abbas.com 

a. Bayar/Transfer Biaya pendaftaran Rp. 250.000,- 
(Free Kaos Eksklusif Ibnu Abbas) 

Via Bank MUAMALAT 

No Rek. 7557440120162017 a.n PSB SMPIT IBNU ABBAS 

konfirmasi ketik : smpit#nama pendaftar#putra/putri#tgl. transfer#bank pengirim#no hp 
contoh : smpit#ariyanto#putra#05/0 1 /20 1 6#BCA#0856276534 1 5 

Kirimke 0856 4391 9185 

b. Buka website > Pendaftaran PSB>formulir pendaftaran SMAIT/SMPIT 

c. Lampirkan Berkas syarat pendaftaran pada kotak lampiran on-line ** 

d. Pendaftaran selesai, calon santri mendapatkan nomorTES 

** Setelah upload, berkas fisik harus dikirimkan via post 
Cap POS 21 Januari 2016 


Test LisamBaca dan Tahfidz Qur’an 
TestTulis :Matematika,IPA,Bahasa Inggris 


Biaya Pendidikan 

Dana Penunjang Pendidikan Rp. 8. 345.000,- 
(DPP)/Uang pangkal* 

Dana Wakaf Tanah/Gedung Rp. 6.000.000,- 
Dana Bulanan (Syahriyah) Rp.1 .100.000,- 

*Pembelian Seragam, Sewa Asrama dan 
perlengkapan 3 Tahun, Kasur, Alat makan, Buku 
Paket, Kegiatan Kesantrian dan Katahfidzan 
1 tahun dll. 


Jl. Klaten Solo Km 4 
Ds.Belang Wetan 
Klaten Utara 
Klaten, Jawa Tengah 
Telp. (0272) 329281 

www. ibnu-abbas . com 

email: ibnuabbasklaten@yahoo.com 









